UDAH TAHU BEGINI 
KENAPA NGGAK 
CERAI AJA? 


BIAR KALIAN BISA 
BARENG JUGA. 















CERAI TUH 
NGGAK 
SEGAMPANG 
ITU, NGGI. 


LAGIPULA 
HUBUNGAN 
MEREKA... 








GUE JUGA UDAH 
SERING NGOBROLIN 
INI SAMA KATHY. 










TAPI DIA PUNYA ALASAN 
SENDIRI KENAPA MASIH 
MAU PERTAHANIN 
PERNIKAHANNYA. 


PALINGAN YANG BISA 
GUE LAKUKAN... YAH, 
JUST BE THERE. 





KARENA DIA 
CUMA PUNYA GUE. 









DIA ITU MANAJER 
KAMU, DAN DIA 


BUKAN TANGGUNG 
JAWAB KAMU. 





WaoBúñ TOVI h 


PRESENTS 


RER 


[C] L O S 


[written by] 
NAOMI SADDHADHIKA 


[illustrated by] 
OXASHL 


[editing & development] 


BONNI R MBATAN 
RIS A MEGAWATI 
HI A FIANNY 






AKU 
SEBENERNYA 
KASIHAN SAMA 
KATHY, DIPERLAKU- 
KAN SEPERTI ITU 
SAMA SUAMINYA. 













KASIHAN JUGA DIA 
NGGAK PUNYA TEMAN 
UNTUK CERITA SELAIN 
KAMU. 









TAPI KAMU JUGA 
NGGAK BISA 
TERUS-TERUSAN 
JADI PELARIAN DIA. 










KAMU KAN JUGA 
BUKAN AHLI, KAMU 
PUNYA MASALAH 
KAMU SENDIRI. 


SARANKU, LEBIH 


BAIK DATANG KE 
PSIKOLOG. 








KALAU DIA MEMANG NIAT 
MAU MENCARI JAWABAN, 
JAUH LEBIH MUNGKIN DAPAT 
JAWABAN DARI PSIKOLOG, 
KAN. 




















GUE JUGA 
NGGAK TAHU, 
APAKAH KALAU 

MEREKA CERAI PUN 
GUE DAN KATHY 

PASTI BAKAL 

BERSAMA. 









GUE BELUM 
BERPIKIR SAMPAI 















CUKUP TENTANG 
GUENYA. 


KALAU TENTANG 
AKU, JANGAN 
PERCINTAAN, YA. 
BASI. 






KEHIDUPAN 
PERCINTAANKU SANGAT 
NGGAK MENARIK. 










ISINYA CUMA 
IDOLS DAN TOKOH 
ANIMASI. 





















































KE MANA SIH FOX? 
KOK BELUM BALAS 
CHAT DARI TADI, 
ҮА... 























KAMU KE MANA 
AJA, SIH? 


AKU CHAT 
NGGAK DIBACA 
SAMA SEKALI. 


ORANG. 





TAPI BALAS 
DOANG KAN 
BISA! 


WHOA, 
KENAPA KAMU JADI 








ATUR-ATUR AKU? 





AKU BARU BANGET 
PULANG, MASIH 
CAPEK, TIBA-TIBA 
DIBENTAK-BENTAK 
GINI??? 






5ETELAH GAGAL 
KONTROL SUAMI 
KAMU, SEKARANG 
JADINYA KAMU 
BERUSAHA BUAT 
KONTROL AKU? 











SEINGATKU KITA 
HANYA ADA AFFAIR, KAT. 
BUKAN BERARTI KITA IN A 
RELATIONSHIP, KAN? 









OH?! JADI 
KAMU ANGGAP AKU 
BUKAN APA-APA? 
GITU? 









KAMU JUGA MASIH 
MEMPERTAHANKAN STATUS 
PERNIKAHAN KAMU 
DENGAN FRANS, KAN? 










KAMU MAU AKU 
CERAIKAN FRANS? ITU 
YANG KAMU MAU??? 







OKE! AKAN AKU 
CERAIKAN DIA! 






HEI, NGGAK 
GITU, AKU NGGAK 
MAU JUGA KAMU 
CERAIKAN FRANS. 







JADI TADI KAMU 
SAMA SIAPA? 














HA! GITU YAH 
KAMU, CUMA MAU 
TERIMA ENAKNYA. 


ASAL KEPUASAN KAMU 
TERPENUHI, BEGITU AKU 
BUTUH KAMU- 




















UGH, KAT. INI 
KARENA AKU NGGAK 
BISA SELALU ADA 
BUAT KAMU. AKU 
PUNYA KARIRKU 
YANG HARUS AKU 
PIKIRKAN. 








LEBIH BAIK CARI 
PROFESIONAL YANG 

UDAH JELAS BISA 

NGEBANTU KAMU, 
NGEBANTU NYARI 
JAWABAN UNTUK 
MASA DEPAN 
KAMU. 











ANGGI NGASIH AKU 
BEBERAPA KONTAK 
PSIKOLOG YANG BISA KAMU 
COBA DATANGI. KALAU KAMU 
UNCOMFORTABLE SENDIRIAN, 
AKU BISA TEMENIN DI 
SESSION-SESSION AWAL 
KAMU. 












ANGGI LAGI, ANGGI 
LAGI! DIA TUH 
CUMA KEBAGIAN 
SUKSESNYA KAMU! 





KALAU BUKAN KARENA 


AKU, KAMU NGGAK 
AKAN SESUKSES INI! 













REALLY, KAT? KAMU 
NGOMONG KAYAK GITU KE 
AKU? ASAL KAMU TAHU. 
ADA ATAU NGGAKNYA 
KAMU, NGGAK AKAN 
BERPENGARUH BUAT 
KARIRKU. 












IYA, KAMU 
MEMANG MANAJERKU, 
TAPI LET'S BE REAL, 
KAMU NGGAK SEAKTIF 
ITU MENCARIKAN AKU 
PEKERJAAN. 









MALAH AKU LEBIH 
AKTIF DAPAT KERJA 
WAKTU AKU MASIH 

SENDIRI. 





JADIAKU YAKIN 
TANFA KAMU PUN 
AKU MASIH BISA 
TETEP BERKARIR. 





COBA KAMU PIKIR 
SEKARANG, SIAPA YANG 
SEBENERNYA BUTUH 
SIAPA. 
























APAPUN 
HUBUNGAN KITA 
INI MENURUT KAMU, 
KITA SELESAI, KAT. 







































BERANINYA 
KAMU BILANG 
BEGITU, FOX! 








YAKIN KAMU 
MASIH BISA 
TETAP BERKARIR 
TANPA AKU?! 








AKU BISA 
HANCURKAN KARIR 
KAMU DENGAN 
SANGAT MUDAH. 














KITA AKAN 


LIHAT SIAPA YANG 
SEBENARNYA BUTUH 
SIAPA! 








SSA LOOO о 208unProject 


